
m 

Copyright by PanduanSukses 1 ^M)(M 
















Assalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh... 

Halooo... 

Perkenalkan, saya Aditya, Digital Marketer. 

Mulai menekuni bisnis online sejak 
pertengahan 2014. 

Saya memulai bisnis online saya dengan 
bermodal Laptop dan koneksi internet, 
menghabiskan belasan jam per hari di 
sebuah meja kecil sebelah tempat tidur. 





Tak kenal maka Tak cintah 



Karena alasan ekonomi, habis bangkrut, 
harus bangkit... 

Mau nggak mau, suka nggak suka... 

harus kerja keras. 

Berbagai model bisnis online saya jalankan 

Mulai dari: Buzzer Twitter, Dropshipper, MLM 
online, Reseller, Affiliate produk digital, affiliate 
produk fisik, jual produk pelangsing, produk 
kecantikan, blogging dan lain-lain 





Tak kenal maka Tak cintah 



Hingga akhirnya PILIHAN FOKUS jatuh 
pada Affiliate Produk Digital. 

Tapi STOPP !!! 

Saya nggak ingin cerita bullshit kepada 

Anda... 

Cerita saya di awal ini berhubungan 
dengan materi inti Ebook... 

YESS, saya memulai semuanya dari 

FACEBOOK MARKETING 





Tak kenal maka Tak cintah 




Ini sharing pengalaman saya, 

Ketika menggunakan Teknik & Strategi ini, 

Alhamdulillah bisnis saya cepat bertumbuh , 

Facebook adalah media promosi yang bagus untuk 

bisnis online. 

Ikuti perkembangannya dan Pelajari terus ilmu-ilmu 

Facebook Marketingnya 





Tak kenal maka Tak cintah 





Awalnya dari 
Facebook Marketing... 

J Nofi Bayu Darmawan 

W 6 mns Ceger Selatan 

Halo teman-teman, baru sempat mengumumkan hasil akhir race di 
DigZilla... 

saya ucapkan terima kaish kepada semua temen2 yang mendukungku baik 
berupa ikut promo maupun support doa dan motivasi., 
akhir race: 

Abdillah Pgo - 124 sales 
dst 

dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya sangat berterima 
kasih atas launch ini... DigZilla user kini 1.700++ 
ini menjadi amanah bagi ku untuk support yang lebih baik., 
sampai jumpa di lain waktu.. 



Lutfi Zuchri 
abdillahpgo 
Andrie Andropia 
Handoko Tantra 
Fikry Fatullah 
Maulana Shalihin 
Muhamad ridwan 
kevindze 


Earn : 42,5jt (Jualannya i Mingguan) 


dan ini result leaderboard : 


^^ditv^atnawarj ^ 

^he Flash, The Champion! 

^202 Penjualayn-A-Row! What a WOooo . W! 

menggondol pulang hadiah utama rupiah 
plus komisi sebesar selamat mas 

2. Dewa Eka Prayoga 

Emperor! Datang telat, dan seperti biasa,bikin orang ga bisa komentar, 
hanya beda 6 sales di akhir leaderboard . 

196 Penjualan dalam waktu 3 hari terakhir., speechless.. 
selamat mas .kamu berhak atas hadiah ke 2 senilai rupiah 
plus komisi sebesar congrats! 

3. Adhitya Tri Arifianto 

Salesnya ngebut banget, konsisten, di h-2 terakhir kebut2an dengan 
2 org diatas . 160 SALES! awesome. 
selamat kamu berhak atas hadiah ke 3 senilai rupiah 
plus komisi sebesar 

4. Andrie Andropia 

Tenang tapi menghanyutkan ya 

154 Sales dalam waktu 7 hari, selamat mas kamu berkah atas hadiah ke 4 
senilai rupiah plus komisi sebesar 

5. Abdillah Pgo 

72 Sales. dan berhak mendapatkan hadiah ke 5 senlai 
plusw komisi sebesar 


Earn : 37jt (Jualannya 1 Mingguan) 










Bisnis Affiliate Marketing? 
Prospek nggak sih? 




W ** . —na <fc ' a ’ n 

CT, 5»^ a ' v 

c *'i£ S 

u****'' 


669 1 Rp54,397,818 


DIGITAL PRODUCT SALE MEMBERSHIP 


TOTAL 


464 


Rp6t370,078.25 


3847/2174 


<402 sales 


r MARKETPLACt ■■ PEMBELIAN Adltya S 


O 


Saya pernah dikatain orang, 

“Affiliate Marketing itu bisnis recehan.” 

Buat saya So What... recehan-recehan kalau 
dikumpulin, dikit-dikit lama lama juga akan jadi bukit. 

Saya pribadi ikut 2-3 kontes affiliate setiap bulannya. 
Sekarang nggak serutin dulu, karena ada bisnis 
online lain yang juga di handle 































Alhamdulillah berawal dari strategi 
FACEBOOK MARKETING sederhana 
sseperti yang saya share di Ebook ini, 

Hasil terlihat cerah di Bisnis Affiliate 
Marketing saya. 

Dan dari sini saya jadi bisa membuka 
kran-kran income di bisnis lainnya 





Tak kenal maka Tak cintah 






Bisnis Digital: ZUPER.ID 



"ini' '*mmm 
m ■■■' v 

■ Z BBL < 
m N jb 

Z 


VLYDS® 

© STOMBOT 

^STORABLAST m 


Send Me 


Dan Alhamdulillah, kurang dari 1 tahun saya membangun 
bisnis ZUPER.ID, dan merilis 6 Produk Digital. 

Saat ini terjual 3000an sales 

Seluruh produk-produknya ada di www.ZUPERJd 


Payments (displaying records 1-25 from 3,033, filtered • reset) 


0 do not show refunded payments 


Filter -Filter by Product- $ -Filter by Paysystem- * PaymentDate: 


Start Date End 


Apply 


Invoice Number $ 


Total Amount: Rp1,230,e€2,eCS 



Customer Base yang saya miliki 




















Saat ini saya juga sedang membangun 
bisnis Fashion Muslim, 
sering export ke negara2 Asia lainnya 

dan Inggris 

- Dropshipper International 

(jual produk-produk ke Market US) 

- Network Marketer (Online + Offline) 





Tak kenal maka Tak cintah 



Beberapa strategi dan pengalaman bisnis online 
saya, juga di-share dalam bentuk artikel blog 

www.Panduansukses.com 

Video Tutorial di 

www.belaiarbersama.PanduanSukses.com 

Sharing Strategi Bisnis di ^rup FB & 
Channel telegram.me/aditvazuper 



Tak kenal maka Tak cintah 






Jadi kalau ditanya: 

Mas Adit, untuk bisnis online itu modalnya 

besar nggak? 

TIDAKKK, 

Modalnya hanya Laptop dan Koneksi Internet, 
bahkan Hampir tanpa modal usaha, apalagi 
kalau bisnisnya Affiliate atau Dropshipper 

Ga perlu Kantor (hingga Ebook ini dipublish, 
saya belum punya kantor, semua tim kerja saya 
ada di luar kota, hanya ketemu di online) 





Tak kenal maka Tak cintah 



Jadi, jangan beralasan Bisnis Online 
Itu sussaahh... 

Banyak Alasan Teruss, akan bikin Anda 
tertinggal jauh dengan Anak-anak muda, 
yang masih sma & kuliah, tapi sudah 
hasilkan milyaran dari bisnis onlinenya... 

ga punya laptop ??... 
cari Warnet aja... buaanyyakk... 

Yukk... Mari kita ACTION ! 

Cukup sekian perkenalannya... 

Kita langsung masuk ke materi inti 








BENERR, SUDAH SIAPP? 
















Pada Ebook ini, kita akan membahas: 

1. Setting Dasar FB 

2. Menemukan Target Market yang Lapar 
3. Membangun Branding di FB Personal 
4. Mengkonversi Silent Reader 
menjadi Buyer 

5. Meniru Strategi Kompetitor yang 
sudah Terbukti 

6. Memastikan Promosi Anda 
dilihat Banyak Orang Tanpa Ads 





Introduction 






Semua materi pada Ebook ini adalah 
bagaimana cara kita Jualan Online baik 
barang maupun jasa dengan Akun 
Facebook kita, 

Tanpa bayar iklan . 

Okay.... 

Mari kita masuk ke pembahasan inti 





Introduction 










Sebelum kita melakukan Aktivitas Marketing, 
kita perlu melakukan beberapa setting dasar 
Agar memastikan status Anda bisa 
menjangkau banyak orang. 

Yaitu: Pastikan terlebih dahulu agar Settingan 
Status Anda adalah Public. 



Aditya S 

^ J_April3at4:10pm 



✓ ^ Public 


£t Friends 

1 Friends except Acquaintances 
A Only Me 
# Custom 


] 


Jakarta. Indonesia Area 
® Acguaintances 


lingung... 

BBM. tapi masih pending., krn bingung 


bayar "Doku Payment Gateway” : 
doku nih apa... 

- Ga punya Credit card atau opsi bayar yg ditawarin "Doku Payment 
Gateway" 

- Sudah terbiasa transaksi pake token internet banking atau ATM 
BCA/Mandiri 


Jika Settingan status itu adalah Friends: Artinya 
hanya bisa dilihat oleh Teman Anda sendiri. 
Jika selain teman Anda, tidak bisa melihat 

status Anda. 

Padahal jika status Anda bagus dan dilihat oleh 

banyak orang akan 

semakin banyak yang Add Friends Anda. 


Itu Artinya Semakin Luas 

Lingkup Pasar Anda . 














Settingan Sederhana ini sangat berguna 
ketika Status Anda sedang “diserbu”. 

Ini Screenshot waktu saya membuka Kelas 
Online “Twitter Marketing Coaching” 
Angkatan Pertama 

Karena settingan saya Public, maka orang 
lain yang bukan teman saya bisa melihat 

status saya dan Akhirnya mereka juga ikut 
mendaftar Kelas Online saya tersebut. 


Bang Yony daftar 

February lO at 3:33pm Unlike ^b 1 

M o h a m m a d Mafrukhil Amani |" 
daftar 

February lO at 3:34pm Unlike 


Friends with Mohammad Aozini 




<b 1 

Sultan Tamara Kosasih daptar 

February 1 O at 3:48pm Unlike ^b 1 

Yoga Bagas Saputra Daftar 

February lO at 3:50pm Unlike ^b 1 

11 mutual friends 


Taufik Antar Nur 
Daftar 

February lO at 3:52 

Agan Rio DAFTAR 

February lO at 3:53 


>m Unlike ^b 1 
>m Unlike 'b 1 


Resti Agustiani Daftar.. 

February lO at 3:57pm 


Unlike d.b 1 


Aji Imam Muflih |F 1 


Daftar. 

Fe 


IO at3:57pm Like 


Arinto Hardono daftar 

February IO at 3:58pm 


Unlike ^b 1 


Isa Jatinegara Daf-*-tar cc Alan Yordanegara 

February IO at 4:03pm Unlike ^b 1 

Enter Absen Terakhir DAFTAR 

February IO at4:06pm Unlike *b 1 












Jika Anda menggunakan Akun FB baru/ 

Klonengan, 

Ada beberapa hal yang perlu anda penuhi 
agar Akun Baru terhindar dari Disable/ 
Suspend yang dilakukan oleh Facebook. 


Apa penyebab Suspend? 

- Karena terlalu banyak Add Friends 

- Terlalu banyak inbox spamming 
Posting Status dengan cara Tag banyak 

orang 

- Dan Lain-Lain 


Jadi Tunggu dulu... 


Sebelum Anda melakukan beberapa tindakan 

Marketing yang Agresif, 

Anda perlu meyakinkan kepada Facebook 
bahwa Akun Anda tidak Layak 
untuk mendapat suspend 




Hal-hal yang perlu Anda lakukan terlebih 

dahulu pada Akun Baru Anda : 


1. Isi Data Profile Anda selengkap- 

lengkapnya 



X About 


n Adrtya Home 20+ 


"Critutmty is InteWgence Having Fun" 


PanduanSukses.com 


Aditya S 


ViewActivity Log 

— 



_ 


Timeline About Friends 


Photos More ▼ 


OverView 

Work and Education 

Places You've Lived 

Contact and Basic Info 
Family and Relationships 
Details About You 

Life Events 




Works at Panduansuksesdotcom 


Studied Management at Fakultas Ekonomi 
Universitas Airlangga 
Past: SMU Negeri 2 surabaya 


Lives in Jakarta, Indonesia 
From Surabaya, Indonesia 


panduansuksesss (Twitter) 
July 3,1987 


Klik Nama dan Gambar Anda di bagian atas 

kiri lalu klik About. 

Anda bisa mengisi data pribadi Anda disana 
berikut dengan identitas bisnis Anda 

k 









2. Lakukan beberapa Aktivitas yang menunjukkan 
keaktifan Facebook Anda seperti: 

Update Status, Add Friends (untuk Akun baru jangan 
lebih dari 100 pada hari itu), 

Lakukan Like, Comment atau share di status Teman 
Anda atau Fanpage favorit Anda 

3. Chatting dengan beberapa orang yang sudah 
berteman dengan Anda, 
cukup saya hello beberapa kalimat saja 

4. Join Groups 

5. Coba main beberapa game ( sebentar dan di 
awal saja, jangan keterusan nanti gagal fokus :D) 
Ini juga masuk hitungan poin keaktifan di Facebook 

Anda bisa pilih like fanpage dan join di group yang 
berhubungan dengan Bisnis Anda. 

Ini akan membuat Facebook memberikan suggest 

Friends 

yang sesuai dengan Minat Anda tersebut. 
(Suggest Friends Tertarget) 

Setelah Anda sudah melakukan 
beberapa Aktivitas diatas, 

Anda boleh melanjutkan 
aktivitas-aktivitas berikut ini. 



2. Menemukan Target 
Market yang LAPAR 


Sobat, 

Kira-kira enak nggak kalo ketika kita bikin 
status promosi di Facebook lalu banyak yang 

komen: 

- Harganya berapa tuh sist ? 

- Kalau ke Medan berapa ongkirnya? 

- Yang warna merah ada nggak? 

- yang tipe itu ready stock nggak? 

■ Sist, aku inbox ya mau nanya-nanya banyak 

Itu artinya Anda sudah menemukan 
PASAR YANG LAPAR. 

Pasar yang bukan hanya interest 
dengan produk Anda^ 
tetapi juga lagi butuh Produk Anda. 

Jadi untuk sebuah promosi, 
nggak perlu kita spam masuk ke banyak 
grup... Itu tidak efektif 

Kunci Sukses Bisnis Online adalah Kita tahu 
dimana Target Market kita berada , dan 
disitu kita berpromosi dengan kreatif. 




Metode vang selama ini sava lakukan adalah : 


Saya memulai Akun FB Baru saya dengan 
meng-Add Teman-Teman yang tertarget, 
Saya tidak melakukan Ads, saya hanya 
membangun branding dari Akun FB Pribadi, 
(baik Akun Pribadi maupun klonengan) 

Meskipun Anda menggunakan Akun Klonengan 

jika branding Anda tepat, 

Penjualan akan terus terjadi. 

Dulu... di awal saya belajar Jualan di Facebook 
saya join banyak groups yang membernya 
puluhan ribu dan promosi disana. 

Anggapan saya, semakin banyak member 
akan semakin banyak yang 
melihat promosi saya. 

Tetapi ternyata hasilnya NOL Sales ... 

Capek dan tidak menghasilkan, karena pada 
faktanya orang menyepelekan setiap posting 
promosi di Group seperti itu. 

Jadi Akhirnya saya melakukan Metode yang 
saya tulis dalam Ebook ini 
dan Alhamdulillah hasilnya 
Luar Biasa buat saya © 





Jadi, Agar Jualan Laris di Facebook, Anda 

perlu: 

1 . Pilah Friends Anda. Cari Friends yang 
tertarget dan LAPAR dengan Produk Anda 

2. Setelah berteman, Anda perlu memperkenal 

siapa diri Anda. 

Branding diri Anda sendiri agar calon buyer 
Anda tahu bahwa Anda adalah seiler yang tepat 
buat mereka (Akan dibahas lebih lanjut 
di bab selanjutnya) 

3. Setelah Anda merasa Branding sudah cukup, 
Anda bisa lakukan Promosi yang kreatif 


PASAR YANG LAPAR 

Untuk menemukan pasar yang lapar, Anda bisa 
lakukan di Groups atau Fanpage Kompetitor, 
bisa dalam satu brand atau competitor yang 

beda brand 

tapi sejenis dengan produk Anda. 


Tentunya jika Groups tersebut Secret, 
Anda perlu join dulu disana 
Agar bisa melihat postingannya. 





Cara menemukan Target Marketyang Lapar : 

Misalnya: saya saat ini saya sedang 
berbisnis Produk Pelangsing 
Masukkan kata kuncinya: 
Pelangsing badan, 
lalu klik tombol search 
(jangan pilih yang suggestion) 

Pilih yang Pages 

maka akan keluar pencarian list Fanpage 
yang menjual produk Pelangsing 


O 


pelangsing badan 


Aditya S 
2 Edit Profile 

News Feed 
Messages 
Events 
Photos 

BISNIS INTERNET 
Wira Usaha 
Cari Duit Online - ... 
BISNIS PENGUSA... 
Belajar Bisnis Onl... 
Ruang Usaha 
Ajang Promosi Bi. . 
Bandung Bisnis O... 
Online Shop 
KUMPULAN BISN... 
Peluang Usaha S... 
CARI DUIT LEWA... 
INFO BISNIS ONL... 
Promosi Sugih 
BISNIS ONLINE I 
Bebas Beriklan T... 


15 

1 

20 + 

20 + 

20 + 


Posts 


People 


Photos 


Pages 


Places 


More - 



Pelangsing Badan Fruitplant Like 

3.7 ★★★*★ (3) Medical Center Shopping & Retail 
24,966 Kke this 

Riza Budiman, Fay Atfa Edison and Yana Setiawan like this 


w Peninggi, Pelangsing. Penggemuk Badan ... |_ifc Like 
5-0 ★★★★★ (10) Alternative & Holistic Health Health Fo. . 

1,545 like this 



Pelangsing nol 

Local Business 
217 like this 


Pelangsing Badan Cepat dan Aman 


ifc Like 


ifc Like 


4.8 ★★★★★(4 

66 like this 

Riyana Ratu BeBe likes this 


Health /Medical/Pharmacy 











Cara menemukan Target Market yang Lapar 


Anda bisa buka satu persatu Fanpage, dimulai 
dengan yang like terbanyak 
Jika Fanpage tersebut punya banyak like tapi 
minim interaksi, tinggalkan saja. 

Fokuskan perhatian pada status yang 
interaksinya banyak dan yang masih 
hangat, masih 2-4 minggu yang lalu. 


Sms ga dtals.. Bbm jg 


Merah Mawa^Merah Berduri Saya serius nih mba. _ 

Like Repl> | April j it 

Pelangsing Savannah Jika SMS masuk pasti di balas, silahkan di 
pastikan nomornya tidak salahi ketik 08788-000-3844. Kalau BBM 
memang terkadang nyangkut ga masuk di oustomer Service kami. RS: 
JIKA. INVITE BBM DAN TIDAK DI APPROVE, SILAHKAISI SMS 
NOMOR RIN KAMU DAN MINTA DI INVITE BALIK KARENA 
TERKADANG TIDAK MASUK INVITE N YA 
Like April 2 at 4:33pm - Edited 

Merah» Mawar Merahi Berduri Sjs_ga ada jwban kirim 2 box ke nama & Al amat 
ini 

MDM lim kim hong/Devi Ya n i 

Alamat : BLK 671 Ho ugang Av e n u e 8 #05-697... See M o re 
Like Reply [April I^ at 1:55pm Edited 

Pelangsing Savannah» Setelah pembayaran produk baru dikirim. 
SILAHKAN HUBUNGI OUSTOMER SERVICE KAMI: See More 

Testimoni Savannali | Pelangsing 
Savannah 

Testimoni Savannah» * L I H AT KISAH SUKSES... 

SAVANNAHPELANGSING.COM 



r Thina Ntu Tina lokasi» n d K ia ka rta mana sist a q mau langsung k sana a j a " 

Like Reply 

Pelangsing Savannah» Alamatnya silahkan ditanyakan ke oustomer 
servioe kami sekalian janjian. SILAHKAN HUBUNGI OUSTOMER 















Cara menemukan Target Market yang 

Lapar : 

Lalu setelah ketemu, bagaimana langkah 

selanjutnya ? 

Add Friends / Jadikan mereka teman 

(Pasar yang Lapar ini). 

Tetapi jangan langsung kirim inbox promosi ke 
mereka. Itu akan sia-sia hasilnya 
Anda perlu melakukannya dengan cara 
elegan. Akan dibahas di bab selanjutnya 


1*^1 


Aniezz Cie moudt’Ba wwell Clhaluu q m v/ dong sis. 

Like Reply | Apr | t4:36pm 

M Pelangsing Savannah SILAHKAN HUBUNGI CUSTOMER SERVICE 
^ KAMI: 

SMS/WhatsApp : 08788-000-3844 
BB Pin : 7F9B7218... See More 

Testimoni Savannah | Pelangsing 
Savannah 

Testimoni Savannah ‘LIHAT KISAH SUKSES... 

SAVAISINAHPELAISIGSING.COM 

Like April 1 at 11:41pm 
View more replies 



Asti Handayani a a sih badan dah ramping enak dipandang nata tp masih 
krng pede perutku buncitid a g g a suka d a ke baiu v a n a slim.aoakah bisa di 

beli di apotek? 

Like Reply f/T - 


3 


:57pm 



Pelangsing Savannah Tidak dipasarkan melalui apotek. 
SILAHKAN HUBUNGI CUSTOMER SERVICE KAMI:... See More 


Testimoni Savanii8di | Pelangsing 
Savaimah 

Testimoni Savannah ‘LIHAT KISAH SUKSES.. 

SAVANNAIHPELANGSING.COM 



Like Apr 















Selain Add Friends dari yang 
memberikan komen, 



kita juga bisa Add Friends orang-orang 
yang memberikan Like status tersebut. 

Caranya sorot dan klik di bagian jumlah 
orang yang me-like 


buh 


Wmdie Putri Cabiez 
Agus Leman 
Citi Azahra 

Ardi Satia Putra Stiawan 

Uriieani Sugiyanto Loves'nana 

Asyila Khumairoh 

Yuli Ananta Ma Marcello 

Eva Haerudin 

Nindy Cho Octavian 

Chris Christhian 

Dyane Er Chantique 

Meri Martavia 

Roni Ae 

Vevi Oktavia 

Noer Saeriefaeh 

Dewiituyaaqu 

Fetrianty Yulisa Fidola Dady 

Atik Agus Tini 

Defarah 

and 123 more 


skrg 


KJi 142 people like this 




g n 


kvar n 


=278322168995407 


Most Relevant ~ 


Sity Kholifah Bunda Hisyam ketergantungan g ya? maksud ny setelah mnm 
2kotak ? ap hrs ttp mnm trs! biasa ny kan ada obt diet yg bl udh g dimnm bb ny 
gemuk Ig! 

Like Reply 12 hrs 

Pelangsing Savannah Jika berat badan yang sudah turun dijaga 
dengan baik tentunya tidak akan mudah naik kembali Lihat salah 









Begini hasilnya: 

Tinggal Klik Add Friends terus lanjut 
seroII ke bawah 


ibuh 

nan 




People Who Like This 


Rahma Rara 



-afj 




Miranty Dj'huru Bura 


Lena Nasyila 


Fitrie C'gadMez Tomboy 


Inem Samantha 


Louph Dhyva 


Vditya Home 20- 



JL Add Friend 


JL Add Friend 


JL Add Friend 


JL Add Friend 


JL Add Friend 


ant - 


m 


2kotak. ap hrs ttp mnm trs! biasa ny kan ada obt dietyg bl udh g dimnm bb ny 
gemuk Ig! 

Like Reply 12 hrs 

^1^ Pelangsing Savannah Jika berat badan yang sudah turun dijaga 
dengan baik tentunya tidak akan mudah naik kembali. Lihat salah 





















Hasil Add Friends: 


Ini adalah salah satu akun saya 
Di akun tersebut saya Jual Produk Peninggi Badan 
(dulu). Akun tersebut baru bikin pada saat itu. 

Jadi sebelum Add Friends, 
saya membuat album tentang produk dan 

testimoninya. 

Nah setelah saya Add Friends, 
langsung diserbu komen si “Pasar yang Lapar” :D 

Bahkan tidak sampai 1 minggu dapat lebih dari 

39 komentar . Dari akun pribadi Tanpa iklan. 

Tahu sendiri, 1 minggu add baru dapet berapa. 


Ini Efek dari Add Friends si “Pasar yang Lapar”. 

Dhini Saliha added 16 new photos to the album Paket Peninggi 




C 


Badan Alami 


i 


Yuk Tambah tinggi badanmu 3-10 cm 

TatetTenm^Vad&iTlens ^ 

Tinggi Badan? 



\ 1 sim Pilot. Prmmmmgari, 

AT«^r/. Tr+mfi JCmrmmg P£>? 

Sohutmy* . 

TERBUKTI III 


K, 


— Sai«dah Hardiyanti Khal«d 

BuSy 


admya suplemen mnmgkatkan 

«h Hardiyanti KImIM 

:*k. n ai k tioggiqu Skitaran 3cm.. 
•bungkus kalsium>8kapsul km 
eOduranka kmrn mim fd nda mnur 
apsuixq* 

'p Alhamdulillah «i 


Unlike Comment Share 


You, Sufrendi, Chynthya Martin Dokoleng and 2 others like this. 


IViev/ 39 more comments 


I hlirahYatiwaniBr£_kal^£aketny 

I I I Like 




















Selain Fanpage, Anda juga bisa lakukan hal yang 

sama di Groups. 

INGAT !!! 

Jangan terlalu Agresif. 

Jangan lebih dari Add 100 Friends sehari. 
Apalagi jika Akun Anda masih baru. 

Baru seiring dengan keaktifan Anda di Facebook, 
Add Friends bisa ditingkatkan dengan perlahan. 

Pertemanan di Facebook hanya maksimal 5000. 
Anda bisa mengakali dengan membuat Akun 

baru. 

Tapi, dari pengalaman saya, 

1 Akun yang memiliki branding tepat, itu sudah 

lumayan banget. 

Akun saya berhenti lakukan add friends bahkan 

ketika masih 3000an, 

selanjutnya malah target market yang Add dan 

follow. 


Dengan Branding yang tepat . Friend bisa 5000, 
tapi follower lebih besar bahkan berkali-kali 

lipatnya. 




TIPS & Kesimpulan 
Mememukan Pasar yang Lapar : 



1. Ketikkan kata kunci di kolom search Facebook 

Bisa berupa manfaat produk (misal: pelangsing, 

masker wajah) 

Nama brand / produk kompetitor, majalah, artis 

2. Temukan Fanpage yang Aktif 

Indikasi aktif ini adalah, Fanpage tersebut rutin 

posting dan 

Anda bisa lihat postingannya sebulan terakhir 

3. Temukan postingan dengan interaksi terbaik 

Utamakan banyak commenter di postingan 2 

minggu yang lalu. 

(Kenapa? Karena masih hangat2nya dan 
kemungkinan besar, problemnya belum 

terselesaikan, 

dan ketika lihat penawaran Anda nanti, bisa lebih 

cepat closing) 

4. Add Friends yang paling Lapar 

Lakukan Add terlebih dahulu pada commenter yang 
benar2 lagi butuh produknya 
Contoh komennya: “Sis, saya mau order”, “yang 

ukuran XL ada” dll 

Hindari: Add Friend orang-orang yang 
pertanyaannya masih mempertanyakan produk, 
nyinyir, dan komen negatif lainnya 


3. Membangun 
Personal Brand 









Mengirim permintaan pertemanan secara 
Tertaget memang sebuah ide yang bagus. 


Lalu setelah mereka berteman dengan Anda 
dan mereka tahu bahwa Anda menjual produk 
yang mereka butuhkan, lantas apa mereka 
langsung membeli ke Anda? 


Belum tentu... Siapa loe??? tanya mereka 


Kalaupun bisa closing, itu karena Anda telah 

melakukan 

Add Friends dalam jumlah yang sangat banyak. 

Lalu...dari sekian banyak target pasar, 
bagaimana caranya agar kita bisa 
mengkonversinya menjadi penjualan??? 




Yakinkan mereka bahwa Anda adalah 
Tempat vang tepat 

untuk membeli apa yang mereka butuhkan 











Bagaimana Caranya ??? 

Facebook membantu 
kita mengenal orang 
lebih cepat. 

Anda bisa dengan cepat 
menceritakan 
“Siapa Diri Anda” dari 
status-status yang Anda 

Buat . 

Perkenalkan diri Anda 
sebagai 

seorang yang Expert di 
bidang Anda. 


A Dhini Saliha 

October 17,2014 

7 Olahraga untuk menambah Tinggi Badan 

Memiliki postur tubuh tinggi semampai tentu menjadi idaman banyak orang. 
Sebab, tinggi badan juga dapat meningkatkan rasa percaya seseorang. 
Selain gen. beberapa olahraga mudah juga bisa memaksimalkan tinggi 
badan. Tinggi badan memang banyak dipengaruhi oleh gen. Namun nutrisi 
dan olahraga yang tepat juga dapat membantu menambah tinggi badan 
Anda. Setidaknya ada 7 olahraga mudah yang bisa menambah tinggi badan, 
seperti dilansir Onlyrrryhea ... See More — (fij) feeling excited. 

Unlke Comment Share 


£ You. Yayan Nur Setyawan, UH Indi Geisha, Jaka Mellas and 17 ottiers le this. 


<y 6 shares 


* w, 


ite a comment... 


M 


Buat Status-Status Sharing yang dibutuhkan oleh 

Target Market Anda. 

Seperti Tips-Tips, berita terbaru seputar 
produk / bisnis Anda. 



Semakin “Daging” Sharing yang Anda berikan, 
semakin Viral Status Anda, 


Semakin Bagus Brand Anda. 















Memang penting ya Viral itu? Apa sih Viral itu? 

Viral artinya status Anda di-share banyak orang, 

cepat menyebar dan 
menjangkau lebih banyak orang 
bahkan yang bukan Teman Anda sekalipun. 

Informasi yang “Daging” dari Anda, akan membuat 

orang 

me-Like atau Share secara sukarela. 

Akhirnya mereka yang bukan Friends dan akan me- 

Add anda 

agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang 

menarik dari Anda 


Selain itu, semakin banyak yang 
Like,Comment,Share status Anda (apalagi sering)... 

Maka Status Anda akan muncul terus di timeline 

Teman-teman Anda. 

Lama-lama mereka yang semula tidak menghiraukan 

status Anda, 

akhirnya jadi ikut membaca atau bahkan ikut me- 
Like,Comment atau Share status itu. 

Dan disitulah nilai “ Edgerank ” Status Anda 
semakin meningkat. 




Bagaimana caranya 
memberikan Sharing 
yang Daging? 

Banyak source yang 
bisa kita pakai. 
Tinggal googling atau 
bisa dari status-status 
sharing di 

Fanpage orang lain. 

Tetapi sebelumnya 
kita perlu benar- 
benar tahu, 


info apa sih yang 
dibutuhkan oleh 
Target Market kita? 

Dari sharing-sharing yang kita lakukan akan 
ada interaksi dengan teman2 baru Anda. 

Itu akan semakin meningkatkan keeratan hubungan 
Anda dengan Teman Baru dan juga bisa mengetahui 
sharing seperti apa lagi yang benar2 dibutuhkan 

mereka. 

Kalau sudah akrab, akan lebih mudah terjadinya 
penjualan dibanding dengan belum kenal sama sekali. 


A Dhini Saliha 

^ October 20. 2014 Edited ^ ▼ 

7 MAKANAN YANG COCOK UNTUK MENAMBAH TINGGI BADAN 

Untuk mendapatkan tinggi yang diinginkan, banyak orang yang melakukan 
berbagai macam olahraga dengan keras. Padahal sebenarnya ada beberapa 
makanan sehat yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan tinggi badan 
secara alami. 

Berikut adalah contoh makanan sehat yang dapat meningkatkan tinggi badan 
Anda seperti yang dilansir dari magforv/omen:... See More 



Unlike Comment Share 


J You. Yayan Nur Seiyawan, UH Indi Getsha. Jaka Mellas and 17 others U e this 


3 shares 


Adi s Putra FatimaRusalka 

bek produkny jg tngal 28 mca cas sy ga an 











Tapi bukan berarti kita harus sharing Daging terus 


Anda membuat Status di FB bukan sedang membuat 

Artikel di Blog © 

Buatlah juga status yang lebih ringan tetapi 
tidak mengurangi tingkat Viral / Edgerank 

Ini penting untuk “mencairkan ES” antara Anda 
dengan Teman2 baru tadi. 

Semakin akrab => Semakin mudah Anda Jualan 

Status yang lucu, unik, puitis akan lebih mudah 
menciptakan interaksi dan lebih cepat “mencairkan esnya” 

Temanya tinggal disesuaikan dengan kesukaan mereka 


Dhini Saliha 




Cinta bukan hanya dengan bilang 'I Love U" 

Cinta bukan hanya tentang nonton bioskop 
Cinta juga bukan hanya tentang dinner bareng 
Tetapi Cinta adalah ... 

Setia mendampinginya hingga akhir hayat baik di kala senang maupun susah 

... See More — ££ feeling lovely. 


c/z. / o\se. 

^\s EASY. 
But STAYING 

in love is 



O Yoo. Yayan Mur S^yawan, UH Irtdi Gerstia. Jaka VW is and 24 othe-rs Gke thts. 

















Bagaimana caranya membuat silent reader 

menjadi buyer? 

Tidak sedikit saya melihat orang yang berjualan 

Online: 

Jual Mahal, Cuek, Judes, Kurang menanggapi 

atau 

kurang merespons komentar orang-orang di 

statusnya 

dan mengharapkan bahwa dengan membuat 
Status Promosi dia langsung dapat transferan 
orang beli produk atau jasanya... 

ITU SALAH 

bukan berarti saya menyalahkan orang yang 

bersikap seperti itu, 

Itu hak mereka, tetapi bisnisnya akan sulit 
menjangkau lebih banvak orang . 

Baik di bisnis Offline maupun Online, 
kita perlu Membina Hubungan dengan Orang 

Bagaimana orang bisa lebih mengenal kita jika 
kita sendiri “Jual Mahal”... 

“Seringkali orang beli bukan karena memang 
sedang butuh produk tersebut, tetapi karena 
suka dengan Cara Anda dalam bertutur kata, 
bersikap dan berperilaku di Facebook.” 





Bagaimana cara Membina Hubungan di Facebook ? 


Nah disini saya bukan menyampaikan tentang 
Aturan Baku dalam bertata karma di Facebook, 

saya hanya sharing apa yang saya lakukan dalam 
membina hubungan dengan teman-teman Facebook 
saya. Sehingga bukan hanya menjadi buyer bagi 
produk dan jasa saya, tetapi juga menjadi 

pelanggan loyal. 


PERCAYALAH: 

Meskipun Anda belum pernah kopi darat dengan 
Teman Facebook Anda, tapi jika Anda sudah begitu 
akrab dengan mereka, mereka ga akan keberatan 

untuk membeli, 

join atau menerima apapun penawaran dari Anda 
meskipun Anda menawarkan produk atau jasa yang 

berbeda. 


Itu Artinya Anda sudah memenangkan hatinya... 


Ini bukan hanya berlaku di dunia online tetapi juga 

berlaku di dunia offline. 

Anda akan menemukan orang yang akan 

ikut apapun kegiatan bisnis yang Anda lakukan. 

Karena mereka sudah benar-benar TRUST 


kepada Anda . 






Apa yang saya lakukan? 

Ini hanya hal-hal yang sederhana, karena dulu saya 
sangat suka buku-bukunya Dale Carnegie dan buku- 
buku lain tentang “Seni Membina Hubungan” maka 
beberapa prinsip-prinsipnya saya terapkan 
di bisnis Online dalam membina hubungan 
dengan pelanggan saya. 

Salah satu prinsip yang saya gunakan adalah: 

“Pada dasarnya manusia suka diperhatikan dan 

dihargai” 

Bagaimana bentuk aplikasinya di Facebook ? 
Berikut contoh-contoh penerapannya: 

1. Anda pasti sering melihat notifikasi dari status-status 

Anda. 

Dimana akan ada orang yang selalu Like status Anda 
(mungkin sesekali dia berkomentar) 

=> Nah sesekali kunjungi statusnya. 

Berikan Like atau kalau bisa komentar. 

Jika Anda benar-benar sudah melakukan branding 

dengan tepat, 

komentar yang Anda berikan akan memberi makna yang 

lebih buat dia... 

Rasanya seperti dibalas mention oleh Artis Pujaannya... 


hehehe Lebay ya.. Tapi coba aja, nanti lihat 

perbedaannya © 



2. FAST RESPON 


Fast Respon adalah salah satu kunci larisnya 

bisnis online Anda. 

Jika Anda dapat comment atau chat dari 
teman FB Anda apalagi berkaitan dengan 
produk Anda, segera balas. Jangan sampai 

tertunda lama. 

Apalagi sampai lupa membalasnya. 
Kadangkala karena kita lambat merespon, 
si calon buyer akhirnya mengurungkan niatnya 

untuk membeli. 


3. Berikan Solusi 

Seringkali ketika kita membuat status sharing 
tentang Tips-Tips, mereka kemudian 
menanyakan hal yang lebih detail berkaitan 
dengan tips tersebut 
baik melalui chat maupun komentar. 

=> Jawablah sebisa Anda dan berikan solusi 
terhadap pertanyaannya. 

Anda bisa minta bantuan mbah Google jika 
merasa kesulitan menjawabnya 
Mungkin solusinya bukan tentang produk 
Anda. Ga Masalah... 

Anda sedang menanam benih respek saat 
itu yang akan memberikan buah yang 
sangat lezat di kemudian hari © 



4. Berikan Perhatian lebih untuk Pembeli Anda 


Jika Silent Reader pun Anda perhatikan, apalagi 
dengan Orang yang sudah membeli Produk atau 
Jasa Anda. Lakukan chating, meski hanya 
sekadar say hello. 

Lakukan like dan comment di status mereka 
sebagai support terhadap aktivitas yang mereka 

lakukan. 


5. Kirimkan status ucapan selamat ulang tahun 

kepada orang yang sering berinteraksi dengan 
Anda. Anda bisa lihat di bagian kanan atas FB, 
siapa teman Anda yang hari ini sedang berulang 
tahun. Kirim ucapan yang berbeda dengan 
lainnya. Tambahkan gambar-gambar yang 
menarik atau semakin mencerminkan diri mereka 

semakin baik. 


6. Hindari membuat status atau berkomentar di 
status yang mudah memicu kontroversi. 

Hal ini akan membuat beberapa orang yang 
awalnya respek dengan Anda tiba-tiba menjadi 
Haters. Saya bukan membatasi Anda dalam 
berinteraksi di FB, tetapi jika Anda menggunakan 
Akun FB itu untuk membangun bisnis, maka 
hindarilah hal-hal yang memicu kontroversi. Lebih 
baik Anda melakukannya di FB pribadi Anda, 
bukan di Akun bisnis Anda. 



JANGAN LUPA UNTUK MEMPOSTING STATUS 

TESTIMONI 


Kalau hal ini saya yakin Anda sudah sering 
melakukannya © 

Posting testimoni, gambar pengiriman produk, atau 

hal-hal 

yang bisa meningkatkan Trust orang terhadap 

bisnis Anda. 

‘Tidak Ada bentuk promosi yang lebih baik selain 

menunjukkan BUKTI aktivitas bisnis kita.” 


Javamedia Computer £ javamedia 5h 

#HujanFoilower @javamedia langsung melonjak tajam. Suksma 
@PanduanSuksesss. Recommended Service :) 


fttii 


kemilauku kemilauku 9h 

Makasih @panduansuksesss Follower jadi makin banyak, teman makin 
banyak Teman Banyak Rejeki Makin Banyak :) Aamiin #HUJANFOLLOWER 


Unlike Comment 
P Aditya S 

2 . Testimoni pelanggan adalah cara cepat untuk menaikkan trust calon buyer «< Tips Lawa: 

Tetapi kalau dapat testimoni mbok jangan disimpan di web aja minta pelanggan yang 
puas dengan produk / Jasamu untuk mention twitter kamu. 

Setelah itu Retweet agar tampil di profile >» biar calon buyer yang diem-diem stalkingin 
Akun Tv/itter kamu tiba-tiba akan hubungi kamu. 

Dan disini kadang ka... See More 

Unlike Comment Stop Notifications Share Edit February 20 

You. Aditya Dian S, Yana Setiawan, M Arifan Panuju and 16 others like this. 

? 'l Yudha Ahduy Suhuuu 
‘ 'f* February 28 at 7:46pm Like 
P 'i Aditya S wuzz... posting ini terangkat kembali (a) 

S , February 28 at9:08pm Lke 
H Bang Hendra sundul 


From: Aditya S's Photos in 
Timeline Photos 

Share with: (0 Public^ 


♦ Tag This Photo 
9 Edit Location 
O Change Date 

Open Photo Viewer 
Download 
Make Profile Picture 
Make Cover Photo 
Make Album Cover 
Get Link 

Move T o Other Album 


; Aditya S 

Alhamdulillah... 

Olshop baru pecah tek>r. .. 
Langsung dapat oideran d; 


n Malaysia @ 



#C u m a n M od a fTwrtterAm a BBM 

















5. Meniru Strategi 
Kompetitor 
yang Berhasil 














Sebagai seorang pebisnis, kita perlu memiliki 

figure / panutan 

orang yang sudah berhasil di bidang kita. 

Karena orang yang sukses selalu memiliki pola 
pakem dalam menjalankan bisnisnya. 

Melalui Facebook, Anda perlu segera menemukan 

figure tersebut dan 

melihat bagaimana dia menjalankan bisnisnya. 

Jika dia menggunakan FB Ads, 

Anda perlu “korbankan” menjadi audiencenya 
(kunjungi website jualannya, agar kerekam). Lihat 
bagaimana bentuk iklan yang dia buat, dari segi 
angle, cara dia menghandle calon buyer, dll. 

Jika dia menggunakan Akun FB Pribadi, 
Anda perlu segera Add Friend agar tidak 
ketinggalan aktivitas bisnis yang dia lakukan. 
Bagaimana cara dia membuat sebuah 
status yang menarik, 

Bagaimana jenis posting status yang dia buat dll. 



Jika dia menggunakan List Building (Email Marketing), 
Anda perlu menjadi subscribernya. 

Selain mendapat materi, 

Anda juga mempelajari bagaimana 
teknik penulisan emailnya, 
bagaimana cara dia mem-follow up melalui email, 
bagaimana cara dia mengumpulkan list dll. 

Saya pribadi juga banyak subscribe newsletter para 

Master List Building. 

Itu adalah cara belajar langsung dari Case-nya. 

Dari situ saya dapat banyak referensi strategi 
tentang List Building 

Jika dia menggunakan WhatsApp Marketing untuk 

handle calon pembelinya, 

Anda bisa chat dan pura-pura menjadi pembelinya. 
Tanya ini Tanya itu, dari sini Anda bisa merasakan 
bagaimana sistem CS WhatsApp-nya menghandle 
pembeli dan kecepatan responnya. Lebih bagus lagi, 
Beli Produknya, agar Anda tahu alur prosesnya sampai 

akhir. 


Segera Temukan “Panutan” Anda, 
Pelajari alur bisnisnya: Mulai dari Promosi 
sampai Closing pembeli. 

segera Amati - Tiru dan Praktekkan 
(sesuai bisnis Anda)... 



Nah Bagaimana jika saya belum menemukan 
Figure/ panutan untuk meniru strateginya? 


Anda bisa cari di Facebook. 

Manfaatkan kolom pencarian di Facebook 
Misal: Disini saya menjual Produk Pelangsing 

Di Tabs Posts , Anda akan menemukan Akun-akun 
FB Personal yang berkaitan dengan keyword yang 

Anda masukkan. 

Anda juga bisa pilih Tab Pages untuk mencari 
Fanpage yang ramai. 

Tolak ukurnya disini adalah dari jumlah Like, 
Comment, Share di statusnya. Terutama dari 
Commentnya, Anda bisa melihat seberapa kualitas 

figure tersebut. 

Setelah itu segera Amati - Tiru cara berbisnisnya 
dan Praktekkan di Bisnis Anda © 


[ 


pelangsing 


1 


Aditya S 
Edit Profile 


News Feed — 

Messages 1 5 

Events 1 

Photos 

BISNIS INTERNET 20+ 
Wira Usaha 20 + 

Cari Duit Online .. 20+ 
BISNIS PENGUSA... 
Belajar Bisnis Online 20+ 
Ruang Usaha 20+ 

Ajang Promosi Bisnis 20+ 
Bandung Bisnis O... 20+ 
Online Shop 20+ 

KUMPULAN BIS... 20+ 
Peluang Usaha S... 20+ 

CARI DUIT LEW... 20+ 
INFO BISNIS ON... 20+ 

Promosi Sugih 20+ 

BISNIS ONLINE I... 20+ 
Bebas Beriklan Ta... 20+ 
Bison (Bisnis Online) 20+ 
GANG BEBAS PR... 20+ 
KOMUNITAS BIS... 20+ 
PENGUSAHA JA. .. 20+ 

MEDIA IKLAN ON... 20+ 


People 


Pages 


Related Pages 


See More 



jr Pelangsing Savannah 

Community 
59,754 like this 



Pelangsing Perut 

Health/Beauty 
13,051 like this 


Agung Arifin DigitaIPreneur ► OLSHOP with AGUNG 
ARIFI N 

January 29 Edited «A 

Bisnis Online, Cara membesarkannya gimana? 

Hal yg harus dijaga dalam bisnis online adalah kestabilan. Banyak produk 
yg naik turun selama 5 tahun berkecimpung jualan produk lokal. Selalu 
kejadian yg sama dari waktu ke waktu, apa itu? The Trend Starts, The 
Trend Ends. Produknya naik dan akhirnya turun. 

Dengan kondisi ini, saya sering kehilangan banyak aset online, terutama 
jika membangun sebuah website dengan ribuan artikel didalamnya untuk 
mengejar SEO. Pada saat produknya ... 

Continue Reading 

Like Share & 206 C3 56 *ej> 1 

Di mas Arif Wibowo with Om Boscho and 11 others 

December 12, 2014 Pondokpinang ^ 

oke para Client yang mau BAYAR DITEMPAT (CASH ON DELIVERY / 
COD) buat beli PELANGSING Detox dalam 20 hari yang asli di DI MAS 
WIBOWO sekarang sudah bisa pakai mesin Gesek yahh.. 
karena bbanvak customer ku vana menaeluhkan untuk aesek di temDat. 





















Biasanya jika kita membuat status promosi, 
Like,Comment dan Sharenya sedikit.... 
Beda dengan ketika kita membuat 
status Sharing. 


Jika sudah begitu bisa dipastikan 
view-nya sedikit. 


Anda perlu membuat viralitas untuk 
meningkatkan Edgerank status Anda, sehingga 
status Anda bisa terus nongol 


di Newsfeed banyak orang, tanpa 
menggunakan FBAds. 


Caranya dengan melakukan BUMP THREAD 




Apa itu BUMP THREAD ? 


Fenomena Bump Thread ini sebelumnya 
populer di Kaskus (Sundul gan) 

Jika di Facebook, status akan tersundul 
jika Like,Comment dan Share-nya besar. 

Semakin tinggi Edgerank-nya semakin lama 

Status Anda bertahan di newsfeed teman- 

teman Anda dan 

semakin menyebar ke banyak orang 

Jadi yang perlu Anda lakukan adalah 

Membuat Status yang besar Aktivitas 
Like,Comment, Share-nya. 

Ini akan bertahan lama, bisa behari-hari. 





Ini salah satu Bump Thread yang saya 
lakukan ketika membuka Kelas Online “Twitter 
Marketing Coaching” Angkatan Pertama (dulu) 


: ** : 


Aditya S 


[ Twitter Marketing Coaching ] 

Siang bro n sist. 

Sambil menunggu waktunya makan siang, saya mau kasih info: 

Saya berencana mau bikin Coaching by Email tentang Twitter Marketing. Jadi 
buat para pesertanya nanti akan dapat Materi dari saya setiap hari yang di 
akhir materi ada Task yg harus bro n stst kerjakan. 

Tujuannya langsung Praktek agar materi yang saya sampaikan langsung 
meresap. 

Jadi sediakan waktu 1/2 - 1 jam/hari untuk Mengikuti coaching ini 
Setelah Praktek, baru boleh tanya jawab dengan saya 


Biayanya : FREE alias GRATIS 

(Dengan catatan. Materi Harus Dipraktekkan) 

Agar tidak melebar... Coaching ini berdurasi singkat T hari. InsyaAllah jika 
Anda benar-benar mempraktekkannya. akan bisa banyak mendulang Dollar 
dan Rupiah dari Twitter. 


Latar Belakang Coaching: 

Dari survey dan stalking yang saya lakukan terhadap klien-klien saya di 
Twitter. tidak lebih dari 10% yang mengerti bagaimana cara berjualan di 
Twitter. Banyak yang terjebak di Spamming... Nge-Tweet promosi sebanyak- 
banyaknya... Hasilnya? Sales = No f Unfollow = Vess .. 



Padahal jika kita amati sekarang,,, 

Sosial Media mana yang sering dipake kuis di "TV? 

Sosial Media mana yang laris dipakai waktu Pilkada/Pilgub/Pilpres kemarin? 
Bahkan kemarin nama Presenter Acara di 7X' pun ada yg pakai Usemame 
Twittemya d) 

Twitter itu Gurih... asal Kita TAHU gimana cara pakenya 


Oke biarga kepanjangan status ini < eh udah panjang y a (s£> ) 
Vang mau daftar Coaching saya silahkan: 

1 I IKF «tatiini 


Oke biarga kepanjangan status ini ( eh udah panjang ya ) 
Vang mau daftar Coaching saya silahkan: 

1 . LlKB status ini 


2 COMMENT Daftar 

Saya akan berikan aksesnya lewat lnbox (biarga ada yang terlewat) 
Thanks dan Salam Sukses © 


N B: Karena saat ini saya masih repot handle launoh Jasa saya s/d tgl 20 Feb, 
Maka Coaching InsyaAllah akan Start tgl 23 Feb 15. 


Panduan 



“Sahabat Bisnis Online Anda” 


TWITTER MARKETING COACHING 


Merubah XWitter Menjadi Mesin Uang Anda 


Uke Comment * Share 


E 


Adrtya S. Yudha Ahduy. Dhm Aa and 234 othe r s Hke this 


<=> O Shi 


V>evM pcevious commems 















Hasilnya cukup lumayan. 

Dari 320 lebih peserta Twitter Marketing 
Coaching kemarin, 

Sekitar 200 peserta saya dapatkan dari hasil 
Bump Thread di Facebook ini. 

Dan ini gratis, tanpa harus mengeluarkan biaya 
untuk Ads, saya bisa dapat 
200 new subscriber hanya dari 1 status (saya 
lakukan List Building dengan Email) 


Bump Thread di status ini memang saya 
gunakan untuk memperkuat Branding saya. 
Saya memiliki Bisnis di bidang Jasa dan efek 
setelah Coaching tersebut memberikan hasil 
yang cukup subur untuk bisnis saya A _ A 

Dan juga efek lain dari Bump Thread tersebut 
adalah saya kebanjiran Add Friends. 

Jumlah Friends saya langsung meningkat tajam 
dalam beberapa hari tersebut 
tanpa harus Add duluan seperti di awal tadi. 

Dan juga semakin meningkatkan nilai brand 
saya di teman-teman FB saya. 
(Postingan selanjutnya jadi sering nongol 
di newsfeed mereka) 



Berarti kita melakukan Bump Thread bukan 

untuk promosi? 

Siapa bilang ini tidak promosi... 

Itu promosi tidak langsung 

Anda perlu bersabar untuk memetik buah yang Indah. 

Anda perlu berbagi dulu sebelum Anda Menjual. 

Jika Anda langsung menjual, orang biasanya 

akan enggan. 

TAPI... yang berikut ini yang perlu Anda Hindari!!! 

Jika Anda melakukan Bump Thread, mengatakan akan 

menawarkan sebuah solusi, 
membuat orang penasaran kemudian inboxAnda, dan 
Anda membalas inbox dengan penawaran produk Anda 

(langsung Jualan), 
itu akan membuat mereka menjadi 

tidak respek kepada Anda . 

Didalam benak mereka seakan-akan sudah tersugesti 
bahwa kalau ada Bump Thread berarti ada bagi-bagi 
Gratis . Meskipun di status Anda tidak menyebutkan 

kata Gratis. 


Ini akan membuat mereka enggan untuk terlibat lagi 
dalam Bump Thread Anda berikutnya. 







Jadi yang perlu Anda siapkan adalah: 
PERMEN-nya... Sesuatu Gratis yang bernilai 
bagi Target Market Anda . 


“Semakin Manis permennya, itu akan 
berimbas positif di penjualan Anda nantinya." 


Jika kita melihat banyak penulis buku terkenal, 
sebelum mereka menerbitkan bukunya, 

mereka terlebih dahulu membagikan Ebook 

secara gratis. 

Jadi semacam tester perkenalan 
kepada Target Mereka 
agar mereka membeli Full Booknya. 





Variasi Bump Thread 


Jika Anda bingung, PERMEN yang bagaimana 
yang akan dibagikan gratis, 

Anda tinggal buat sayembara. 

Misalnya: Anda akan membagikan 5 buah 
produk unggulan Anda. 

Tetapi dengan syarat status tersebut 
mencapai 500 shares misalnya. 

Atau Setiap 100 shares akan Anda bagikan 
1 produk dan itu akan diundi. 

Maka siap-siap Anda akan mendapat serbuan 
Add Friends dari banyak orang dan tentunya 
status tersebut bakal nongol selama berhari- 
hari di newsfeed ribuan orang, 

Tanpa Iklan Lho... Sedaaappp??? A _ A 




OKE, KITA MASUK BAGIAN AKHIR 
















Sebenarnya saya masih ingin membahas lebih banyak 
lagi,Tetapi melihat Ebook ini sudah cukup panjang, saya 
memutuskan untuk membahasnya di kemudian hari 

dalam materi updates yang akan saya kirim melalui 

email. 

Jadi jangan ketinggalan melihatnya email-email dari 
saya yah... 

Okay, 

Sekarang kita masuk dalam Kesimpulan Ebook “Trik 
Jitu Jualan dengan Facebook” ini. 


Dalam berjualan / berbisnis online di FB Pribadi kita, ada 
beberapa hal yang perlu dilakukan: 

1 . Melakukan setting dasar di akun FB Anda untuk 
memastikan status Anda bisa cepat-terviral / 
menyebar ke lebih banyak orang 

2. Lakukan Add Friends tertarget, ini akan 
memudahkan aktivitas bisnis Anda. Penjualan akan 
lebih mudah dan cepat terjadi, jika Friends Anda 
tertarget dan sedang “Lapar”. 




KESIMPULAN 



3. Jika sudah memiliki banyak Friends yang 
Tertarget, lakukanlah branding dengan 
membuat status-status Tips / informasi. 

GOALnya disini adalah meyakinkan target 
market bahwa Anda Expert di bidang 
tersebut dan layak menjadi Seiler yang 
terpercaya. 


4. Tidak hanya di Bisnis Offline, cara 
berperilaku kita juga berpengaruh besar di 
bisnis Online. Bagaimana cara kita membuat 
status, berkomentar, membalas chatting, akan 
semakin memunculkan buyer-buyer baru yang 
selama ini hanya menjadi silent reader Anda. 




KESIMPULAN 



5. Anda membutuhkan sebuah figure / panutan / 
contoh yang perlu Anda tiru dalam bisnis Anda. 
Cari segera Figure tersebut di Facebook dan 
segera temukan channel promosi apa yang dia 
pakai. Pelajari cara berbisnisnya. Segera Amati - 
Tiru dan Praktekkan.... 


6. Membuat Status yang viral dan memiliki 
Edgerank yang tinggi, sangat menguntungkan kita. 

Itu membuat promosi kita dilihat banyak orang 
dalam waktu singkat, tanpa kita harus 
mengeluarkan biaya untuk beriklan. 

Buatlah Status yang Viral dengan Bump Thread 
yang elegan. Itu dapat menambah jumlah 
Friends baru dengan cepat, 

semakin memperkuat branding bisnis Anda dan 

membuat promosi Anda lebih cepat dilihat 
banyak orang. 




KESIMPULAN 




Terimakasih sudah membaca Ebook ini 
hingga selesai. 

Jika Anda serius mempraktekkan materi 
Ebook ini, buka email selanjutnya dari saya, 
Aditya S. Materi Updates saya 

kirim via email. 

Jangan ketinggalan juga Sharing terbaru 
lainnya,Join Channel Telegram disini: 

t.me/aditvazuper 



Thanks 



Anda juga boleh memberikan komentar 
mengenai Ebook ini dan tag akun FB 

saya 

FB.com/aditva.panduansukses dan 

tambahkan hashtag/Tagar: 

#TrikJituFBMarketing 

Agar saya makin bersemangat 
membuat Panduan dan tutorial 
seperti ini lagi 



Thanks 



Semoga Ebook ini bermanfaat bagi Anda 
dan membantu Bisnis Anda menjadi lebih 

besar lagi. 

SALAM SUKSES 

Wassalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh 





Thanks 


























































